29109. 19 


Voice 


04, Beriman 
atau Ragu? 

06. Pokok Doa 
Pembangunan 


“SEBAB ITU UMAT-KU 
HARUS PERGI KE DALAM 
PEMBUANGAN,” 
(YESAYA 5:13). 


pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan 

kepada umat pilihan-Nya yaitu Israel, 
yang dipandang seperti kebun anggurnya 
Tuhan. Ia begitu telaten dan penuh sayang 
merawat kebun anggur tersebut, tapi hasilnya 
mengecewakan (Yesaya 5:2-4). 

Ada 6 kata “CELAKALAH” di pasal 5, yang 
menjelaskan dosa apa saja yang dilakukan oleh 
bangsa Israel sehingga menghasilkan hukuman 
Allah. 


Ym 5 dimulai dengan menggambarkan 


Pertama, “Celakalah mereka yang 
menyerobot rumah ...!” (Yesaya 5:8). Tuhan 
tidak pernah melarang seseorang menjadi kaya 
raya, bahkan Tuhan memberkati orang menjadi 
kaya (Ulangan 28:12: Amsal 10:22). Tapi Tuhan 
tidak suka orang yang egois, yang menjadi kaya 
untuk diri sendiri, dan menjadi kaya dengan 
kekerasan dan tipu muslihat yang merugikan 
orang lain. 

Sesungguhnya Tuhan memberkati 
kita untuk menjadi saluran 
berkat bagi orang lain, penuh 
dengan perbuatan baik yang 
mendatangkan ucapan syukur 
dari banyak orang. 


Kedua, “Celakalah 
mereka yang bangun pagi- 
pagi dan terus mencari 
minuman keras, ...!” 
(Yesaya 5:11). 


Bersenang-senang tidaklah dilarang oleh 
Tuhan, bahkan Tuhan menginginkan umat- 
Nya untuk hidup bahagia, tidak mengalami 
kesusahan serta penderitaan. Perhatikan 
bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan suatu 
taman yang diberi nama “Eden” yang artinya 
adalah “Nyaman” artinya segala sesuatu yang 
dibutuhkan untuk manusia hidup dengan 
tenang sudah tersedia, dan manusia tinggal 
menikmatinya. 

Tapi bersenang-senang dengan kemabukan 
dan pesta pora dibenci Tuhan, karena masuk 
dalam golongan perbuatan dosa kedagingan 
(Galatia 5:21). Kemabukan dan pesta pora 
membangkitkan hawa nafsu, yang membuat 
manusia diperhamba oleh kedagingannya. 


Ketiga, “Celakalah mereka yang memancing 
kesalahan dengan tali kedustaan..” (Yesaya 
5:18). Dewasa ini, kata “Provokasi/Provokator” 
menjadi kata yang sangat sering kita dengar di 
negara ini. Ternyata sejak jaman Alkitab pun, 
sudah ada provokator yang memprovokasi 
dengan tujuan memancing kesalahan. 

Kata lain yang juga akrab di telinga kita 


adalah “Hoax”, dalam bahasa Alkitab disebut 
sebagai “Memancing kesalahan dengan tali 
kedustaan....” 

Provokasi dengan hoax, adalah perbuatan 
dari orang yang tidak takut akan Tuhan, bahkan 
perbuatan ini masuk dalam golongan Mencobai 
Tuhan. 


TUHAN TIDAK SUKA 
ORANG YANG EGOIS, YANG 
MENJADI KAYA UNTUK DIRI 
SENDIRI, DAN MENJADI 
KAYA DENGAN KEKERASAN 
DAN TIPU MUSLIHAT YANG 
MERUGIKAN ORANG LAIN. 


Perhatikan kalimat di ayat selanjutnya yaitu 
ayat 19, “Yang berkata: “Baiklah Allah lekas- 
lekas dan cepat-cepat melakukan tindakan-Nya, 
supaya kita lihat: dan baiklah keputusan Yang 
Mahakudus, Allah Israel, datang mendekat, 
supaya kita tahu.” Bukankah terasa sekali kalau 
kalimat tersebut berbentuk “mencobai” Tuhan. 
Karena itu bijaklah berkata-kata dan bertindak 
serta dalam menggunakan media sosial, 
berhati-hatilah, takutlah akan Tuhan. 


Keempat, “Celakalah mereka yang 
menyebutkan kejahatan itu baik..” (Yesaya 
5:20). Memanipulasi hukum atau memutar 
balikkan fakta sesuai dengan keinginan dan 
kepentingannya adalah kejahatan. 

Biasanya hal tersebut dilakukan 
oleh pejabat/penegak hukum yang 
menyalahgunakan kekuasaannya untuk 
kepentingan dan keuntungan diri 
sendiri. Ingatlah bahwa setiap jabatan 
adalah kepercayaan/amanah yang harus 
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. 


Kelima, “Celakalah mereka yang 
memandang dirinya bijaksana!” (Yesaya 5:21). 
Menganggap diri bijaksana dan pintar, adalah 
kesombongan, dan orang sombong tidak merasa 
bahwa yang dilakukannya adalah kebodohan. 

Sebagian orang merasa pintar ketika bisa 
menghindari hukum, memanipulasi hukum 
tanpa tertangkap. Padahal setiap dosa yang 
dilakukannya adalah kebodohan bagi dirinya, 
dan barangsiapa menabur angin, pasti menuai 
badai. 


Keenam, “Celakalah mereka yang menjadi 
jago minum ..” (Yesaya 5:22). Kalau di nomor 4 
berbicara tentang pejabat penegak hukum yang 
tidak amanah, maka di nomor 6, adalah tentang 
orang yang menyediakan segala godaan untuk 
menjerat para penegak hukum, mengabulkan 
keinginan dan kebutuhannya. 


Dalam dunia kita saat ini, dikenal orang 
dengan sebutan “Makelar Kasus” (disingkat 
Markus). Ia “menolong” orang untuk 
mendapatkan akses keadilan dari lembaga 
peradilan, demi mendapat imbalan uang/harta, 
dan karena itu siap untuk melakukan apa saja 
demi dapat mempengaruhi pejabat/penegak 
hukum untuk mengabulkan dan memenangkan 
gugatannya. 

Mengapa saya katakan bahwa di point 6 ini 
berbicara tentang “MarKus”? Karena ayat 23 
berkata “Yang membenarkan orang fasik karena 
suap dan yang memungkiri hak orang benar.” 

Karena itu bagi yang melakukan pekerjaan 
semacam ini, berhati-hatilah, jangan terlibat 
kepada perekayasaan kasus dan manipulasi 
hukum, karena Tuhan akan memandang 
bersalah kepada orang yang melakukannya. 
Jagalah hati dan langkahmu supaya tidak 
curang, dusta dan tamak. 


Semoga perenungan ini, dapat menyadarkan 
dan menghindarkan saudara dari dosa-dosa 
yang menghasilkan hukuman Allah yang 
dahsyat. M 


(Pdt. Samuel Handoko) 


BERIMAN 


0g » v 
8 


M-12, 18-19 
Oktober 2019 


5 18.30 wis 

Ruang Sanctuary 
Lantai 1. Vision Building 
Marvell City Complex 


2 6 Oktober 
2019 

Apartemen Linden 

Marvell City Complex 
Syarat baptisan : 
# Usia 12 tahun keatas 
# Mengikuti MSJ1 


# Mendapat ijin dari 
orang tua 


Informasi: 
0821 6231 6000 


A 


— 
PRE-ORDER NOW 


Ol 
12i 
Fi 
si 
Me 
, s1 
N 
. ” 
.—.. 


DAPATKAN DISKON IDR 25.000 DENGAN 
MEMBAWA POTONGAN TIKET ATAU OR CODE 


AVAILABLE ON 6 OCTOBER 2019 
ONLY ON PUSTAKA RAJAWALI 


TN 


Recorded at 
MSTV.TV 


KHOTBAH MINGGUAN 


HTTPS AYUS LLXAMA JAN ALI CDMA) SE PUMOPNSA AL 0G 


( | | / 


& @ @ 
Doa FAJAR @ @ 
Pengusaha 


Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Inovasi” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Jose Carol 


06 


| ex pradhahron 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Excellent” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Jose Carol 


keluarga. Ajakla 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Rubin Ong 


Glort 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Otoritas” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Jose Carol 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Keluargamu 

di hati Tuhan” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdp. Rebecca Lippy 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Rubin Ong 


DOA Saturday 
FAJAR “TM 
&Sanctuary Hall 
UMUM vision Buliding tt 1 


Marvali City Tompi 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
Ouarter Life Crisis 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Judy Koesmanto 


“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


//online 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Perpuluhan 
di setiap ibadah 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


FREE 'FOR INTERNAL CIRCULATION ONLY 


FESTIVAL 


KUASA 
ALLAH 
27 


ng 


Te 


.- 
" 

WITH PS. PHILIP MANTOFA 

SATURDAY 

SUNDAY | 

09- 1 NOVEMBER 2019 : 

19.30 WIB PRE F KA 
KYITA KA SAN FOOTBALL STADIUM, FRIDAY 
YANGON - MYANMAR 19.30 WIB 
| NOVEMBER 

HESGNTPIRAN awan vans 08 

Hg Aa (081233298880) -. WITH PS. ADRIAN SARWONO 
, VONNY MA (0818310134) 
LIVE STREAMING D0 CALL CENTER” 


WWW.MSTV.TV - @lfka.or.id 462 31-6000-7077 


ernahkah kita melihat gelap dan terang 
Ps Tentu tidak! Dalam sebuah 
ruangan gelap, apabila kita menekan 
saklar untuk menyalakan lampu, seketika itu 
juga gelap menghilang. Tetapi begitu lampu kita 
matikan, terang menghilang dan gelap kembali 
menguasai ruangan. Sebagaimana gelap dan 
terang tidak dapat disatukan, begitu pula 
iman dan keraguan tidak dapat disandingkan. 
Di mana ada iman, keraguan menjadi sirna. 
Di mana ada keraguan, ganti iman yang 
menghilang. 


IMAN 

Kita tidak dapat mengadopsi iman dan 
keraguan bersama-sama dalam diri kita. Apabila 
kita mengaku percaya kepada Tuhan, tidak 
seharusnya kita merasa kuatir, bimbang, dan 
takut. Faktanya, di kehidupan ini kita tidak 
pernah tidak merasakan kuatir, bimbang, dan 
takut! Jika demikian, bukankah itu artinya iman 
tidak ada dalam diri kita dan predikat orang tak 
beriman sepantasnya kita sandang? 

Gambaran mengenai iman dan keraguan 
dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat 
melalui pengalaman seorang ayah yang anaknya 
kerasukan roh bisu. Sang ayah membawa 
anaknya kepada murid-murid Yesus, tetapi 
mereka tidak dapat mengusir roh itu. Dalam 
keputusasaan, ia berkata pada Yesus: “... Sebab 
itu jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah 
kami dan kasihanilah kami.” Jika Engkau dapat, 
bukankah sang ayah sedang meragukan Yesus? 
Ayah anak itu mengerti ada kesalahan pada 
sikap hati dan tutur katanya. Karena itulah ia 
berteriak: “Aku percaya. Tolonglah aku yang 
tidak percaya ini!” Percaya atau tidak percaya, 
manakah yang benar? (lih. Markus 9:14-29) 

Ayah anak itu mau percaya, tetapi 
ia juga memohon pertolongan untuk 
ketidakpercayaannya. Seperti itulah kerap 
terjadi dalam kehidupan kita! Kita mau percaya 
kepada Yesus, tetapi terkadang masih terbersit 
keraguan dalam diri kita. Bagaimana respon 
Yesus? Firman Tuhan mencatat Yesus menegor 
roh jahat itu dengan keras, roh jahat itu keluar 
lalu anak itu pun pulih kembali. Seperti Yesus 


YESUS MENGERTI AKAN 
KELEMAHAN KITA, BUKAN 
BERARTI KITA MEMBIARKAN 

DIRI BERKUBANG DALAM 
KETIDAKPERCAYAAN. HENDAKLAH 
MELALUI APA YANG SUDAH TUHAN 
KERJAKAN DALAM KEHIDUPAN 
KITA, MEMBUAT IMAN KITA 
SEMAKIN BERTUMBUH. 


tetap mau menolong anak itu, Ia pun mau untuk 
menolong kita. Yesus mengerti akan kelemahan 
kita. Firman-Nya mengatakan: “Sebab Dia 
sendiri tahu apa kita, Dia ingat, bahwa kita ini 
debu.” (Mazmur 103:14). 


JAMAHAN TUHAN 

Mengetahui bahwa Yesus mengerti akan 
kelemahan kita, bukan berarti kita membiarkan 
diri berkubang dalam ketidakpercayaan. Melalui 
berbagai mujizat yang Tuhan sudah kerjakan 
dalam kehidupan kita hendaklah itu membuat 
iman kita semakin bertumbuh dan keraguan 
di hati kita semakin sirna. Ingatlah, tidak ada 
seorang pun mengalami jamahan Tuhan yang 
tidak mengalami perubahan hidup! Sebelumnya 
Musa merasa kuatir kemampuannya tidak 
mumpuni. tetapi kemudian ia berhasil 
memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan 
Mesir. Sebelumnya Abraham bimbang akan janji 
Tuhan, tetapi kemudian ia disebut bapa orang 
beriman. Sebelumnya Gideon adalah seorang 
penakut, tetapi kemudian ia menjadi pahlawan 
gagah perkasa. 

Setiap kali kita merasa kuatir, bimbang, 
atau takut, bawalah semua itu kepada Tuhan! 
Katakan kepada-Nya: “Tuhan, aku percaya. 
Tolonglah aku yang tidak percaya ini!” Berbekal 
pertolongan Tuhan, hidup kita pasti akan 
berubah. Jika sebelumnya kita kerap merasa 
kuatir, bimbang, atau takut, sekarang kita 
meninggalkan semua perasaan itu dan lalu 
menjadi orang-orang yang beriman. 
(Linawati Santoso, Jemaat Pro-M GMS Sby) 


1 


A aa 


“ RD is Aa Pi RS “. 
ena ate 


“nu 
AAN 
Ita 


ad 


POKOK DOA 
OKTOBER 2019 


Berdoa untuk pembangunan GMS di bulan 
Oktober yang masih melanjutkan pekerjaan 
struktur dan proses tender pekerjaan 
interior supaya semuanya berjalan dengan 
baik. 


Hikmat Tuhan atas panitia dan pelaksana 
supaya bisa membuat keputusan 
keputusan dan tindakan yang tepat. yang 
diperlukan dalam tiap tahapannya. 


Meminta campur tangan dan penyertaan 
Tuhan dalam keseluruhan proses 
pembangunan gereja dan kaitannya 
dengan pihak-pihak lain seperti pekerja. 
warga sekitar, pemerintah kota, dan 
lain-lain 


Doakan supaya komunikasi dan koordinasi 
dapat terus terjalin dengan baik antara 
panitia pembangunan. konsultan 
perencana. arsitek dan pihak-pihak terkait. 


Berdoa untuk kebutuhan dana supaya 
Tuhan terus mencukupkan. serta hikmat 
serta dalam mengelolanya. 


Kesatuan hati dan perlindungan Tuhan atas 
Gereja Mawar Sharon, semua pemimpin 
dan jemaat. 


Bagi Jemaat yang Ingin 
memberikan kontribusi : 


Doa: 
doa puasa setiap tanggal 1,2,3 
tiap bulannya. 


Dana: 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email: 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.1146 


GEREJA MAWAR SHARON 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 
dapat ditransfer ke 
No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
@gmschurch 
@gmschurch 
gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum «4 Anak I, II, III, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 


SIBEC Convention Hall-ITC, 
. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes, 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor, Marvell City Complex. 

. Raya Ngagel 123, Surabaya. 

CP. 0823 3721 8000 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum « Anak I, II, III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

badah Umum 4 Anak | II III : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

badah AOG (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 
badah Pro M (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
The Pearl - Pakuwon Mall lantai 3 

di atas food society) 

. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya 
Barat 


GMS Denpasar 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
'Sebelum Depo Bangunan) 

elp: 0361-84664:37, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

badah Umum 4 Anak III III IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, 

Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 
Sidoarjo Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum I, II, III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

badah AOG: Pk. 13.00 WIB 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: “6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 
badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Sekretariat: 


. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 
elp. 0341-350027 
WA: 0882 3408 4024 (ANDRE) 


GMS Jombang 

badah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 

badah Umum «4 Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 
Pk. 13.00 WIB 
badah Anak Voltage (Sabtu) Pk.16.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 
badah Umum - Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | II: 
Pk.10.00, 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak III III : 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
ibadah VOLTAGE (Sabtu! Pk. 16.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 
badah Umum «4 Anak III 
Pk. 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 
Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Ivone (0852 0004 8008) 


Pk. 13.00 WIB 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II 4« Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 

badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda III 

Pk. 13.00, 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (0857 4028 2010) 


GMS Semarang 

badah Umum - Anak | II: 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory” 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 

Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 
HP: 0822 2300 0390, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum « Anak III INI: 

Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (-Pro-M) 

badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo. 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(Dita-0852 3122 1896) 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum -#Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

I. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

elp: 021-30020080 / 81 
GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Bandung Electronic Centre, lantai 3A 

|. Purnawarman no.13-15, Babakan Ciamis, 


ecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 
awa Barat, 40117 


elp: (022) 87775119 

GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 
. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Cirebon 

Special Sunday I, Il Pk. 10.00, 16.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids I, II Pk. 10.00,16.00 WIB 


Beijing Meeting Room Lt. 3 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

elp. 0231-8291317 

antor sekretariat: 

ompleks CSB Mall, Ruko CB No.12 

. Dr. Cipto Mangunkusumo 

Cp : Mia (0231-8291317) 


GMS Tangerang 

badah Umum «4 Anak | IL III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 

WA: 081 521 200 80 


GMS Balikpapan 

badah Umum « Anak LIL 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
elp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Pontianak 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
I. A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Palangka Raya 
badah Umum 4 Anak 
badah AOG 

Hotel Grand Global 

. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

nfo : 0812-9228-6558 (Maureen) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk 13.00 WIB 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 

Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 
Telp. (0911)3831477 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


I. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I - Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


I. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Manado 

badah Umum | II III - Anak: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


Pk. 09.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum 4 Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum « Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum « Anak I, II Pk.10.00, 16.00 
badah Pemuda # Pelajar Pk.13.00 

I.Harapan 2 No.1, Air Hitam, Payung Sekaki, 
ota Pekanbaru, Riau 28292 

Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso/081268828800 

Telp/Fax :0761-8651763/8651831/8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 

EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Auditorium Heavenly Land 

. Letkol Iskandar No. 1 

omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 744 3507 


GMS Lampung 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum # Eaglekidz | II 
Pk. 10.00,16.00 WIB 

badah AOG 

Mega Mall lantai 2 

alan Engku Putri No. 1, Batam 
CP : (0778) 4884070 


Pk. 13.00 WIB 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly,m@gms.or.id 

Tel: 90876643 ( call only ) 


